RUMAH HATI 


KALAU HATI DIIBARATKAN SEBAGAI RUMAH 


GOLONGAN DARAH A 


Ayo MASUK, NGGAK 
USAH MALU-MALU- 
KALIAN NGGAK BAWA АРА- 
APA YA? HARUSNYA AKU 








RUMAH GOLONGAN DARAH A YANG TELITI DAN 
HATI-HATI ADALAH RUMAH PENUH KEAMANAN 
SEPERTI BRANKAS BESI YANG TIDAK DIKETAHUI 
ISI DI DALAMNYA. 


GOLONGAN DARAH B 





GOLONGAN DARAH B YANG LIBERAL DAN TIDAK 
SUKA TERIKAT DENGAN FORMALITAS ADALAH 
PERKEMAHAN ATAU TEMPAT GELANDANGAN..? 


GOLONGAN DARAH O 








GOLONGAN DARAH O YANG CENDERUNG TERBUKA 
AKAN SEMUA HAL. JIKA SUDAH TERBENTUK 
KEPERCAYAAN, RUMAHNYA ADALAH RUANG 
LAPANG SETELAH MELEWATI PINTU YANG 

SEBELUMNYA TERTUTUP RAPAT- 


GOLONGAN DARAH AB 


KAU BILANG [TU 
TERUS DARI ТАРИ! 





KARENA SISI RASIONAL DAN SISI LIBERALNYA 
BERDAMPINGAN, GOLONGAN DARAH AB TERLIHAT 
SEBAGAI SESEORANG YANG RUMIT DAN MISTERIUS. 
BISA DIBILANG SEPERTI LABIRIN. . 


TEMPAT PILIHAN 


CERITA YANG MUNCUL SAAT KUMPUL 
DENGAN TEMAN-TEMAN SEKOLAH 


GOLONGAN DARAH А 
MEMILIH DAERAH 
DEKAT TEMBOK 
KARENA MERASA 


TERBEBAN KALAU 
MENARIK PERHATIAN 
ATAU BERADA 
DI DEPAN PUBLIK. 





GOLONGAN DARAH B TIDAK 
MENOLAK UNTUK BERADA 
DI TENGAH 


DIA TIDAK TERLALU 
TERPENGARUH 
LINGKUNGAN SEKITARNYA. 








GOLONGAN DARAH AB 
LEBIH NYAMAN DI 
POJOKAN KARENA TAKUT 


BERADA DI JALANAN 
DENGAN ORANG-ORANG. 





KALAU DIKUMPULKAN DALAM SATU RUANGAN, 
BISA DIBILANG SEPERTI INI.. 





(A SIMPLE THINKING ABOUT BLOOD TYPE) 





WeB Baca komik di LINE WEBTOON 
TOON untuk mendukung komikusnya! 
www.webtoons.com 


